MATA KULIAH : Tafsir 
LECTURE Hit 


TEMA t : Tafsir al-Baqarah 8-9 

PEMATERI : Hasan al-Jaizy 


KITAB 


: Al-Mukhtashar fi at-Tafsir ^ 



gfSV »■ 




f » J 4? 


<? ©: 


U 


00 ^ S 


fet 






“ Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", 

sesung'g'uhnyci bukan orang-orang yang berim&fcXJ'. 




id-isiM 


[8] Di antara manusia ada sekelompok yang menyangka (atau disangka) bahwa diri 
mereka adalah orang-orang beriman. Mereka mengatakan itu (menyatakan keimanan) 
dengan lidah mereka disebabkan takut akan (tertumpahnya) darah dan (hilangnya) harta 
mereka. Sedangkan di batin, mereka adalah orang-orang kafir. 











Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman , pada hal mereka hanya menipu 


I...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:...:... 


[9] Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman dengan menzahirkan 
keimanan dan membatinkan kekufuran. Pada hakikatnya mereka menipu diri mereka 
sendiri saja. Tetapi mereka tidak merasakan (hakikat) tersebut, karena Allah Ta’ala Maha 
Mengetahui segala rahasia dan yang paling tersembunyi. (Allah) telah memperlihatkan 
kepada orang-orang beriman sifat-sifat dan keadaan-keadaan mereka. 


